Al-Mustatsna artinya adalah pengecualian, yaitu 
pengecualian dari i\ (mustatsna minhu) 


Telah hadir para pelajar kecuali Muhammad •*— oSUaJl 

























#27 


2 



£.Uww*> oui 

Alat untuk mengecualikan 



( ^ 


Kalimat sempurna maksudnya adalah yang disebutkan 
mustatsna minhu-nya, adapun kalimat tidak sempurna 
adalah yang tidak disebutkan mustatsna minhu-nya 











Alat untuk mengecualikan dengan al 



Jika kalimatnya tidak sempurna 


Tidalc yang berhasil 
kecuali Zaid 

FaTl - marfu , 

Alcu tidak melihat 
kecuali Zaid 

Maf’ul bih - manshub 



Aku tidak melewati 
apapun kecuali Zaid 

Maf’ul bih - majrur 


•p.jt u 



Jika kalimatnya sempurna dan 
negatir 

Tidak ada pelajar yang u 

bprbasil kpmali Zaid 


berhasil kecuali Zaid 

Mustatsna 
marfu’ 


I 

Jumlah 


sempurna 

Tidak ada pelajar yang ij. U 

berhasil kecuali Zaid — _ 5 

j 


Mustatsna 

manshub 


I 

Jumlah 


sempurna 


Jika kalimatnya sempurna dan 
positif 

Telah berhasil para „ .5 

pelajar kecuali Zaid ^ 

Jumlah 
sempurna 


Mustatsna 

manshub 


Malca merelca suiud 0 , 0i j? ( (0 „ < 

kecuali Iblis 

I 

Jumlah 


Mustatsna 

manshub 


sempurna 


Jilca lcalimatnya tidak sempurna, maka 
dilihat sesuai kondisi mustatsnanya. Jilca 
mustatsnanya sebagai fa’il malca marfu’, 
jika sebagai maf’ul bih maka bisa 
manshub atau majrur 


Jika lcalimatnya sempurna namun negatif, 
maka boleh manshub atau mengikuti status 
mustastna minhu-nya, misalnya jilca ia 
berstatus fa'il maka marfu', jika ia berstatus 
objek malca manshub, dan seterusnya. 


Jika kalimatnya sempurna dan positif, 
maka wajib mustatsnanya manshub 
























i\ 




I sbl 


Alat untuk mengecualikan dengan selain *j! 



Jumlah sempurna 
positif 

Jumlah sempurna 
negatif 


0 / 

Dengan dan sj^ 

Telah berhasil para 0< ^ H t t , , T 

pelajar kecuali Zaid W 


a 


Tidak ada pelajar yang . ^ , rt t - 
berhasil kecuali Zaid ^3 


Bisa dengan js 


rj 


Jumlah tidak 
sempurna 


Tidak ada yang . >0 - 

berhasil kecuali Zaid 7^3 


* 0 * 


Alcutidakmelihat 0 . x0 . , 0 , 
kecuali Zaid r? u 


• Yang berstatus sebagai mustatsna adalah js dan <jj~> sedanglcan 
isim setelahnya adalah mudhaf ilaih bagi dan sj^> 

• Harakat (i’rob) dari js dan sj^> sama dengan i’rob mustatsna 
pada 

• sj^> mabni ‘ala sukun, hanya saja dia dapat berstatus mafru’, 
manshub, dan majrur sesuai kaidah di atas 


Dengan \& 9 dan 


Jika '*U, dan tidak didahului oleh 
#Gt U maka boleh manshub atau majrur 


. a 

Juj/lig li#. 4»*>UaJl 
juj/ijuj iJp Jj^Lji ^4 u 
Jjj/lJjj Idi- u 


Jilca '-U, dan didahului oleh U 
a3uJ' maka harus manshub 


\Jjj \J& U o^UaJ' 

'j 43 u ^ 


lcaidah *>U- t\Js dJU- berlalcu pada semua jenis kalimat, baik 
sempurna maupun tidak, positif atau pun negatif. 

















#27 


1. 


3. 


4. 


5. 


6 . 


7 . 


Latihan 


Terjemahkan ke dalam bahasa Arab! 

& Q y' 

Kata << kecuali ,, gunakan dan kata “selain” gunakan *}s> 
Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah 

= <J\ 

Para pelajar wanita hadir kecuali Zainab 
= * 3 \ OUJUaJl Op 29 - 

Merelca tidak melihat kecuali dua laki-lalci 

= i 'Ĕ K 

Malaikat sujud kepada Adam selain Iblis 
= ^Jj} ji &*foii 

Tidak ada yang makan roti selain Abdul Muhsin 

Para hadirin telah pergi selain Aisyah 
= lUJlP jjP O Ijjpli-t cUaJ 

Para pelajar telah datang kecuali Muhammad (gunakan tJi- dan tii U) 

jt 

= i ' js . 4/aL)i iUr 

= lils£ lip U i»*>0aJl iU- 



Mufrodat 


Arti 

Mufrodat 

No 

Bersujud 

“ \ 0 ^ \ * o s \ y y 

♦ * ♦ 

1 

Berhasil/sukses 


2 

Menghadiri 

opa£ - j2a£ - 

3 

Roti 

^ o 

4 


















/ \ 

Hendaknya file materi pelajaran bahasa 

arab ini dibaca sambil menonton video 
pertemuannya di facebook atau di youtube. 
Dengan begitu insyaallah lebih 
memudahkan kita untuk memahami 

v___ ) 


Tetap semangat belajar Bahasa Arab 




